daftar isi 


PENDAHULUAN 


Dengan menyebut nama Allah 
SWT yang Maha Pengasih lagi 
Maha Panyayang, Kami panjatkan 
puja dan puji syukur atas 
kehadirat-Nya, yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, 


dan inayah-Nya kepada kami, 
sehingga kami dapat 
menyelesaikan buku digital 
tentang kata-kata motivasi. 


Terlepas dari semua itu, Kami 
menyadari sepenuhnya bahwa 
masih ada kekurangan baik dari 
segi susunan kalimat maupun tata 
bahasanya. Oleh karena itu 
dengan tangan terbuka kami 
menerima segala saran dan kritik 
dari pembaca agar kami dapat 
memperbaiki buku digital ini. 


Akhir kata kami berharap semoga 
buku digital ini dapat memberikan 
manfaat maupun inpirasi terhadap 
pembaca. 


file multimedia 


Kumpulan kata-kata motivasi 


A.Kata-Kata Bijak untuk Menggapai 
Kesuksesan 


1. Proses Menuju Sukses 


“Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar 


dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. 


2. Mewujudkan Kesuksesan 


“Beberapa orang memimpikan kesuksesan, 


sementara yang lain bangun setiap pagi untuk 


3. Sikap dan Kemampuan Sama 
Pentingnya 


“Untuk sukses, sikap sama pentingnya dengan kemampuan. 


4. Tentang Kegagalan 


“Kegagalan adalah kunci kesuksesan. 


Setiap kesalahan mengajarkan kita 


5. Usaha Lebih Penting dari Hasil 


“Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan 


sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting 


daripada hasilnya. 


6. Pentingnya Sebuah Persiapan 


"Sebelum apapun, persiapan adalah kunci 


menuju kesuksesan. 


7. Fondasi Sukses 


”Batu fondasi untuk kesuksesan yang seimbang adalah 


kejujuran, karakter, integritas, keyakinan, cinta, dan 


kesetiaan. 


8. Rahasia Sukses 


"Rahasia dari kesuksesan kita adalah bahwa kita 
tidak pernah menyerah. 


"Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. 


Keduanya hanyalah sementara. 


9. 
Kesuksesan dan Kegagalan Hanyalah 
Sementara 


10. Peran Kesulitan dalam Kesuksesan 


10. Peran Kesulitan dalam Kesuksesan 


“Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan. 


B. Kata-Kata Mutiara tentang Rasa 
Syukur 


1. Bersyukurlah dengan Apa yang Ada 
dalam Dirimu 


"Tak peduli berapa banyaknya hal yang orang lain 


miliki, mereka semua punya kesalahan. 


2. Hal Positif Membawa Kebahagiaan 


”Lebih banyak tersenyum, kurangi khawatir. 


Lebih banyak berbelas kasih, kurangi 
menghakimi. Lebih bersyukur, kurangi stres. 


Lebih banyak mencintai, kurangi membenci. 


3.Hidup Menjadi Harta yang Paling 
Berharga 


“Saat kamu menyadari kalau kamu diberkati tanpa 
batas, kamu akan sadar bahwa hidup adalah harta yang 


sangat berharga. 


4.Bersyukur Lebih Baik 


"Lebih baik mensyukuri apa yang kita miliki daripada 


menyesali apa yang tidak kita miliki. 


5. Masih Ada Hal Lain yang Harus 
Disyukuri 


"Jika tanganmu tak bisa menggapai bintang, 
bersyukurlah! Setidaknya kakimu masih berpijak di 
bumi. 


”Bersyukurlah dan jadilah dirimu sendiri, maka kau 


akan bahagia. 


Jalan Menuju Bahagia 


7. Jadikan Rasa Syukur sebagai Pijakan 


7. Jadikan Rasa Syukur sebagai Pijakan 


"Biarkan rasa syukur menjadi “pijakan” di mana kamu 


berlutut untuk berdoa setiap malam. Dan biarkan iman 
menjadi jembatan yang kamu bangun untuk mengalahkan 
kejahatan dan menyambut kebaikan. 


8. Luangkan Waktu untuk Mengucapkan 
Terima Kasih 


"Kita harus menemukan waktu untuk berhenti dan 
berterimakasih kepada orang-orang yang telah 


membuat perbedaan dalam hidup kita. 


”"Sekaya apapun, tanpa rasa berkecukupan akan 
melelahkan. Lelah terus berlomba lari mengejar keinginan 


yang tak berkesudahan. 


Merasa Cukup adalah Hasil dari 
Bersyukur 


C. Kata-Kata Bijak Kehidupan Penuh Makna 


1.Biarkan Terjadi Begitu Saja 


“Hidup tak harus direncakanan sedemikian rupa. 


Jalani saja dan biarkan terjadi. 


2. Hal yang Paling Ditakuti 


Hal yang paling kutakuti adalah diriku sendiri. Tidak 


tahu apa yang akan kulakukan. Tidak tahu apa yang 
kulakukan sekarang. 


3. Menyerah Bukanlah Ide Bagus 


“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat 
kamu memulainya, tapi kamu bisa memulainya lagi 


dari di mana kamu berada sekarang dan ubah 


akhirnya. 


4. Jangan Rendah Diri 


“Jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk 


membuat sebuah perubahan, cobalah tidur di 


ruangan dengan seekor nyamuk. 


5. Diam Bukanlah Hal Buruk 


“Diam adalah sumber dari kekuatan yang luar biasa. 


6. Buat Hidupmu Menjadi yang Terbaik 


“Aku memilih untuk membuat sisa hidupku menjadi yang 


terbaik dalam hidupku. 


7. Teruslah Bermimpi Meskipun Pernah 
Gagal 


“Mimpimu tidak mempunyai tanggal kadaluarsa. Ambil 


nafas dalam dalam dan coba lagi. 


8. Belajar Menerima Keadaan 


“Saat kamu tidak menemukan solusi untuk masalahmu, 


mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, tapi 
kenyataan yang harus diterima. 


9. Tentang Kebahagiaan, Realita, dan 
Ekspektasi 


“Kebahagiaan sama dengan kenyataan dikurangi 


ekspektasi. 


10. Cara Memaknai Hidup 


“Hiduplah secara sederhana. Bermimpilah yang besar. 


Bersyukur. Berilah cinta. Tertawalah yang banyak. 


D. Kata-Kata Mutiara yang Dapat 
Memotivasi 


1. Jangan Pedulikan Omongan Negatif 
Orang Lain 


“Kadang, orang-orang di sekitarmu tidak mau memahami 


perjalananmu. Mereka tidak butuh, itu bukan untuk mereka. 


2. Rasa Takut dan Sesal Tak Ada 
Gunanya 


“Takut itu bodoh. Begitu juga dengan rasa sesal. 


3. Terus Berusaha 


“Jangan berhenti sampai kamu merasa bangga. 


4. Memulai untuk Jadi Luar Biasa 


“Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus 
Ul 5 


memulai untuk menjadi luar biasa. 


5. Ambillah Kesempatan Sesegera 
Mungkin 


“Kesempatan seperti matahari terbit. Jika kamu menunggunya 


terlalu lama, kamu akan merindukannya. 


6. Jangan Takut Membuat Kesalahan 


“Membuat kesalahan lebih baik daripada kesempurnaan yang palsu. 


7. Jangan Pedulikan Apa yang 
Membuatmu Takut 


“Fokuslah dengan ke mana kamu akan pergi, bukan pada 


ketakutanmu. 


8. Ikuti Passion-mu 


“Kalau kamu ingin sukses di dunia ini, kejarlah passion-mu, bukan 


tagihanmu. 


9. Rencana Orang Bahagia 


1 Tingkatkan Rasa Percaya 


Dirimu 


“Jangan bersembunyi. Berdirilah, angkat kepalamu, dan tunjukkan 
kepada mereka apa yang kamu dapatkan. 


